


KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK 
DI PROVINSI JAWA TIMUR 







RMASALAHAN ANAK 


dahnya perlindungan hukum bagi anak yang 
an dengan hukum 

> Masih terabaikannya anak dalam perlindungan khusus 
(anak korban bencana alam, anak korban konflik 

bersenjata, Anak Berkebutuhan Khusus, dsb 

' 1 i -1 

> Tingginya kasus kekerasan terhadap anak 

> Meningkatnya pekerja anak 

> Rendahnya kepemilikan Akte Kelahiran 

> Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya 
partisipasi anak dalam pembangunan 



dibuat dr. Benjamin K MARS 




Anak 


MENGA 


laT'L'NDUNGI 


? Ka 


rena 


Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya 


■V "7 


Anak 


penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran 
strategi dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara 
pada masa depan 




- -n 


w* 


T 




Saat ini masalah anak menjadi isu penting yang 
harus menjadi perhatian kita semua 


Pemerintah indonesia telah meratifikasi konvensi 
hak anak dengan keputusan presiden nomor 36 
tahun 1990, sehingga pemerintah indonesia harus 
menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak 
anak 















































Anak 



Anak 
Berhadapan 
Dengan 
Hukum ^ 



Kekerasan 
terhadap 
Anak 


Hak 

Sipil 

Anak 





Masalah 

Sosial 

Anak 






Anak 
Berkebutuhan 
Khusus 



dibuat dr. Benjamin K MARS 






Berdasarkan Undang-Undang 
nomor 35 tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang nomor 
23 tahun 2002 tentang 
Perlindun m Anak 


'ETfAP ANAK 



Mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh 
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 
mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan 

diskriminasi 


















Penyelenggaraan perlindungan anak 
berasaskan Pancasila dan 
berlandaskan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta prinsip-prinsip dasar Konvensi 
Hak-Hak Anak meliputi: 
non diskriminasi; 

kepentingan yang terbaik bagi anak; 
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 
dan perkembangan; dan 
penghargaan terhadap pendapat anak. 


dibuat dr. Benjamin K MARS 






Data dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2014 terdapat korban yang melapor dan dilayani 
sejumlah 349 kasus, dimana 152 kasus adalah kekerasan 
terhadap anak 







Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan anak 
depresi, stres, trauma, gelisah, cedera fisik dan 
kecenderungan untuk melakukan hal yang sama pada 
masa dewasa. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota 
keluarga dapat menghasilkan dampak yang lebih serius 
dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam 
kasus inses orang tua 


dibuat dr. Benjamin K MARS 













Dilindungi dari apa ? 

> Tindak kekerasan 


K MARS 


dibuat 


> Eksploitasi 


- Fisik 

- Psikis 

- Seksual 

- Ekonomi 

- Seksual 


> Diskriminasi 

> Penelantaran 

> Tindakan membahayakan 


is/'p Prinsip Hak Anak: 

> Non diskriminasi 

> Yang terbaik bagi anak 
Kelangsungan hidup dan Perkembangan anak 

ighargaan terhadap anak 






1. Kekerasan Secara Fisik 


Kekerasan fisik adalah tindakan 
kontak terhadap fisik yang 
diarahkan pada seorang anak oleh 
orang dewasa yang menyebabkan 
ketidaknyamanan anak 



Misalnya : meninju, memukul, 
menendang, mendorong, 
menampar, membakar, membuat 
memar, menarik telinga atau rambut, 
menusuk, membuat tersedak atau 
menguncang seorang anak, dsb 


Seorang gadis Kristen 
yang memar dan 
dibakar selama 

pada 

bulan Agustus 2008 



01-02 


dibuat dr. Benjamin K MARS 











Kekerasan psikologis sulit untuk didefinisikan. 

MISALNYA : 

nama panggilan yang tidak menyenangkan, ejekan, 
perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap 
hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak 
pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan 
pelabelan sehari-hari atau penghinaan, dsb 


dibuat dr. Benjamin K MARS 




1. Menjauhkan diri dari 
pelaku/lingkungan 

2. Internalisasi kata-kata kasar 

3. Melakukan pembalasan 

4. Gangguan psikologis mulai 
ringan sampai berat 

5. Minder dan menyalahkan 
diri sendiri 

6. Tak berdaya 

7. Bersikap pasif, dsb 

dibuat dr^Benjamin K MARS 



Pelecehan seksual terhadap anak 
adalah suatu bentuk penyiksaan anak 
oleh orang dewasa atau remaja yang 
lebih tua terhadap seorang anak untuk 
mendapatkan stimulasi seksual 



TOAK SEMUA 
ORANG BOLE H 
MENYENTUH BADAN 
ADEK YA, 
TERUTAMA PAR) 
BAHU SAMPAI 
DI ATAS LUTUT.. 
BAGIAN INI HANYA 
BOLEH DISENTUH 
OLEH: MAMA. AYAH 
DAN MBAK SIT!.. 






BENTUK KEKERASAN SEKSUAL ANAK 
termasuk meminta atau menekan seorang 
anak untuk melakukan aktivitas seksual 
(terlepas dari hasilnya), paparan senonoh 
dari alat kelamin kepada anak, menampilkan 
pornografi kepada anak, kontak seksual 
yang sebenarnya terhadap anak, kontak 
fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat 
kelamin anak tanpa kontak fisik, atau 
menggunakan anak untuk memproduksi 
pornografi ana k 


dibuat dr. Benjamin K MARS 



Seorang anak 
laki-laki yang 
menjadi korban 
pelecehan 
seksual. 
Dipublikasikan 
pada tanggal 
1 Februari 1910 


04-05 


dibuat dr. Benjamin K MARS 



PENGARUH PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK 

Rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan 
buruk, mimpi buruk , insomnia , takut hal yang 
berhubungan dengan pelecehan (termasuk 
benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), 
masalah harga diri, disfungsi seksual , sakit 
kronis , kecanduan, melukai diri sendiri, 
keinginan bunuh diri , keluhan somatik, depresi . 
gangguan stres pasca trauma , kecemasan , 
penyakit mental lainnya (termasuk gangguan 
kepribadian), dan gangguan identitas disosiatif . 
kecenderungan untuk mengulangi tindakan 
kekerasan setelah dewasa nervosa . cedera fisik 
pada anak di antara masalah-masalah lainnya. 

dibuat dr. Benjamin K MARS 




4. Penelantaran 


adalah orang dewasa yang semestinya 
bertanggung jawab terhadap anak gagal 
untuk menyediakan kebutuhan memadai 
untuk berbagai keperluan, termasuk 
kebutuhn fisik (kegagalan untuk 
menyediakan makanan yang cukup, pakaian, 
atau kebersihan), emosional (kegagalan 
untuk memberikan pengasuhan atau kasih 
sayang), pendidikan (kegagalan untuk 
mendaftarkan anak di sekolah), atau medis 
(kegagalan untuk mengobati anak atau 
membawa anak te,dokter) 





Tanda dan gejala kekerasan pada anak 


Kekerasan Fisik 

Luka (memar, luka 
bakar, fraktur, cedera 
abdomen atau kepala) 
yang tidak dapat 
dijelaskan. 


Kekerasan Seksual 

Ketakutan (mimpi 
buruk, depresi, 
ketakutan yang 
berlebihan). 

Nyeri perut, 
mengompol (terutama 
jika anak sudah 
diajarkan toilet 
training), nyeri atau 
perdarahan pada 
genitalia, penyakit 
menular seksual. 

Cenderung melarikan 
diri. 

Perilaku seksual 
ekstrem yang tidak 
sesuai untuk usia anak. 


Kekerasan Psikis 

Perubahan percaya diri 
yang tiba-tiba. 

Penelantaran 

Gagal tumbuh (terutama 
pada bayi). 

Sakit kepala atau nyeri 
perut tanpa penyebab 
medis yang jelas. 

Perilaku dan afek 
depresi. 

Makan berlebihan. 

Ketakutan yang 
abnormal, mimpi buruk. 


Cenderung melarikan 
diri. 


Kegagalan di sekolah 
(prestasi menurun, 
sering bolos, tidak 
konsentrasi belajar) 

r 

















PERLINDUNGAN ANAK 

f 

menjadi tanggung jawab siapa ? 


NAK SENDIRI 
Sbg subyek atas 
haknya 


ORANG TUA dibebani 
tanggung jawab utk 
hidup dan tumbuh 
kembang 



MASYARAKAT harus 
ikut berpartisipasi 
dlm tanggung jawab 
orang tua dan 
kewajiban negara 



Perlindungan 

Anak 



NEGARA berkepentingan thd kualitas 
anak, dibebani kewajiban utk 
mendayagunakan seluruh sumber 
dayanya utk melindungi anak dan 
hak haknya 

















Pasal 59 

Pemerintah dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan khusus kepada anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak 
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 
anak korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan 
anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 


dibuat dr. Benjamin K MARS 






Sebagai orang tua, tentu kita berusaha menjauhkan 
anak dari bahaya kekerasan terhadap anak 




Dengan berkembangnya teknologi dan informasi 
yang pesat, maka mendidik anak di masa sekarang 
membutuhkan ketrampilan mengasuh yang benar 
agar mampu berkomunikasi dengan anak dan 
menerapkan disiplin dengan kasih sayang 


MAR 



































Orang tua diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua yang mampu 
mengasuh anak-anaknya sehingga menjadi anak yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, memiliki ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang benar, percaya diri, berkarakter, memiliki peran jenis 
kelamin yang sehat dan benar serta berbudi pekerti luhur 

Terkait kasus kekerasan terhadap anak, merupakan fenomena yang 
terjadi hampir di seluruh indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur 


Sebagai provinsi yang berpenduduk terbesar ke 2, angka kekerasan 
terhadap anak disini juga relatif tinggi 




Hampir semua kasus kekerasan terhadap anak disebabkan karena 
kurangnya perhatian keluarga (laporan PPT Prov. Jatim tahun 2014). 


_ 


Ketika anak disayang dan sering ditanya, akan tercipta hubungan 
emosional yang baik antara orang tua dan anak 


Sayangnya pola asuh yang salah yang diterima orang tua saat masih kecil 
juga sering kali berulang kepada anaknya. 


dibuat dr. Benjamin K MARS 




















Era teknologi tidak bisa dijadikan 
kambing hitam atas merebaknya 
kasus kekerasan pada anak 


Akan lebih bijak bila orang tua dan guru ikut 
mengawasi aktivitas anak-anak ketika bermain 
gadget atau berselancar di dunia maya. 



Sayangnya tidak banyak orang tua yang mau 
mempelajari teknologi 


Akibatnya interaksi anak-anak dengan teknologi 
tidak bisa dikontrol 


dibuat dr. Benjamin K MARS 




















I 


Untuk mencegah semakin banyaknya kasus 
tersebut, kita sudah harus membangun 
keluarga yang berkualitas, kita ciptakan 
dulu dari keluarga kita yang ramah anak, 
baru masyarakat sekitar kita 



Dari keluarga yang ramah anak, sekolah 
ramah anak, masyarakat yang ramah anak, 
akhirnya sampai pada kabupaten/kota yang 
ramah terhadap anak 


Sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh 
Bapak Gubernur bahwa Provinsi Jawa Timur 
adalah Provinsi yang Ramah Anak 


V 





Benjamin K MARS 




KAD/KOTA 

loycik f)ncik 




KELURAHAN RAMAH ANAK 


) BERMAIN DAN BELAJAR BERSAMA 


£d 






















































EBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 


1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 
korban kekerasan; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 


dibuat dr. Benjamin K MARS 





• • • • 


LANJUTAN 

7. Peraturan Gubernur Jatim No. 63 Tahun 2013 
tentangPengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; 

8. Peraturan Gubernur Jatim No. 53 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dan Rumah Aman 

9. Keputusan Gubernur Jatim ttg Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan TPPO dan penghapusan Eksploitasi Seksual Anak 

10. Keputusan Gubernur Jatim ttg Rencana Aksi Provinsi 
Pemberantasan TPPO dan penghapusan Eksploitasi Seksual 
Anak Tahun 210 - 2015; 

11. Keputusan Gubernur Jatim ttg Komite Aksi Provinsi 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Tahun 
2011-1016 


dibuat dr. Benjamin K MARS 






BAGAIMANA MENCEGAHNYA? 
APA YANG PERLU DILAKUKAN 

JAGA DIRI 
WASPADA 

HARUS PANDAI MEMILIH TEMAN 
YANG BAIK 
• HATI-HATI 


dibuat dr. Benjamin K MARS 










BAGIAN TUBUH PRIBADIMU 

TIDAK BOLEH 

DILIHAT & DISENTUH 
SEMBARANG ORANG 


BAGIAN TUBUHMU 

HANYA BOLEH DISENTUH 
OLEH... 


KATAKAN “TIDAK” 
SAAT... 






-.MULUT 
— DADA 
KEMALUAN 

VAGINA ATAM PfNlS. 
BAGIAN 01 BAWAH 
DAN SEKITAR RAHA 







a 


AYAH ATAU I8U 
KETIKA MEMANDIKANMU 


ayah atau ibu 

KETIKA MEMBERSIHKAN 

SEHABIS BUANG AIR 


ff 



m 





JOGA DOKTER 

KETIKA MEMERIKSAMU 
DIDAMPINGI ORANGTUAMU 



ORANG LAIN MENYENTUH 

BAGIAN PRIBADIMU 


ATAU MENYURUHMU 

SUKA BAJU DI DEPANNYA 




0 ATAU MENUNJUKKAN 

BAGIAN PRIBADI TUBUHNYA 



ATAU MENUNJUKKAN 
fILM/ fOTO TELANJANG 



dibuat dr. Benjamin K MARS 









AKTE KELAHIRAN 


Pasal 28 

•Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab 
pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan 
serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. 
•Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. 
•Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tidak dikenai biaya. 

•Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat 
pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan. 


dibuat dr. Benjamin K MARS 







dibuat dr. Benjamin K MARS 



